AL MA'ARIJ 
(Tempat-Tempat Naik) 
Surah ke-70 
44 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. seseorang bertanya tentang azab yang pasti 
terjadi 

2. bagi orang-orang kafir, 
dapat menolak azab itu, 

3. (azab) dari Alloh, yang mempunyai tempat- 
tempat naik. 

4. Para malaikat dan malaikat Jibril naik 
(menghadap) kepada Tuhan dalam sehari sama 
dengan limapuluh ribu tahun (waktu di bumi). 

5. Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran 
yang baik. 

6. Sesungguhnya mereka memandang azab itu 
jauh. 

7. Sedangkan Kami memandangnya dekat. 

8. Pada hari ketika langit menjadi seperti leburan 
perak, 

9. dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang 
berterbangan), 

10. dan tidak ada seorang 
menanyakan temannya, 

11. sedang mereka saling memandang. Orang 
yang berdosa ingin kalau sekiranya dia dapat 
menebus (dirinya) dari azab pada hari itu dengan 
anak-anaknya, 

12. dan isterinya dan saudaranya, 

13. dan keluarganya yang melindunginya (di 
dunia), 

14. dan semua orang di muka bumi, kemudian 
(mengharapkan) tebusan itu dapat 
menyelamatkannya. 

15. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka 
itu adalah api yang bergejolak, 

16. yang mengelupas kulit kepala, 

17. yang memanggil orang yang membelakang 
dan yang berpaling (dari Al Qurān), 
18. serta mengumpulkan (harta 
menyimpannya. 

19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat 
keluh kesah. 


tidak seorangpun 


teman akrabpun 


benda) lalu 


20. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh 
kesah, 

21. dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat 
kikir, 


22. kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, 


AN 


Suratul Ma 'arij 
P 5) y i 
ENN A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


AN Ng 1 za yA AN NZ 2r 
Á a Og y IE 


dari me- bagi- tidak untuk orang- jatuh/ OM A seorang 
2 nolak nya orang kafir 1 terjadi tangazab penanya 
Sa-ala sa-ilum bi'adzabiw waqi' (1) Lilkafirina laisa lahū dāfi (2) Minal 
S al ANN a CO) mE 
2 al ob n oa Y aG s 
dalam kepada- dan Rūh malaikat naik tempat-tempat mem- 
Nya (Jibril) 3 naik punyai 


lāhi dzil ma`ārij (3) Ta'rujul mala-ikatu warrūĥħu ilaihi fi 


AN In s bss e l f 27 A? / 7 
Ce) Aes lno pu AF l Ke KA K 
bagus/ kesa- maka ber- tahun ribu lima Pang ada- 

5 baik baran sabarlah 4 puluh kadarnya lah 


yaumin kana miqdāruhū khamsina alfa sanah (4) Fashbir shabran jamila (5) 
A os 


Ne T7 A & 12r ON Íz 
A w e” - Fo 
seperti lebur- langit adalah pada daki dan Kami meman- 


an perak hari 7 dangnya (azab) 6 dangnya (azab) 
Innahum yaraunahū ba`idā (6) Wanarahu qariba (7) Yauma takūnus samā-u kalmuhl 


g7 217 


uh 


AN Cg >,” Aas | A2 os y 2 >? sA 
5 > sA 
Ow D KS Oik id bg 
teman teman- mena- seperti gunung- dan 
10 akrab akrab nyakan a 9 bulu gunung adalah 


(8) Wa takūnul jibālu kal'ihn (9) Wala yas-alu hamimun hamima (10) 


GD 2er? . ag K Aa BA A AN bor 
Ta Aia JAN = (a ia GA f £ pra) >39 
dengan pada yan dari ia me- seki- orang yang ingin 

11 anak-2nya hari itu nebus ranya berdosa 


Yubash-sharūnahum yawaddul mujrimu lau yaftadi min `adzābi yaumi-idzim bibanih (11) 


a 
ber- 
tanya 


D W Dr aA 
Ia A) 9 Ja el 
mereka meman- sungguh 
mereka 


(a) 


& sa >A GA 
eraras 


mereka saling 
melihat mereka 


D 
n? PES AN N>? a s4 P a 
| Qr) a aP a : 
AN g L G aba ASh alos 
muka di dan melindu- yang dan kelu- dan sau- dan istrinya 
bumi orang 13 nginya arganya 12 daranya 


Wafashilatihil latī tu“wīh (13) Waman fil ardhi 


5 OK K I Owe 


Washahibatihi wa-akhih (12) 


ek GC) sa NG 


ia me- bagi kulit mencabut/ api yang sung- sekali- ia hegel kemu- seluruh- 
manggil 16 kepala mengelupas 15 menyala-2 guhia kalitidak 14 matkannya dian nya 
jami'an tsumma yunjih (14) Kalla innahā lazha (15) Nazza'atal lisy-syawa (16) Tad'u 
Tua Ir BES 
pa a HH d ol ko. 7 L9 OME 3 Ca 
keluh- dicipta- manusia sung- lalu dia me- Kei dia me- dan dia dia mem- orang 
kesah kan guh 18  nyimpannya ngumpulkan 17 berpaling belakang yang 
man adbara watawallā (17) Wajama'a fa-au`ā (18) Innalinsana khuliqa halūŭ`ā 
Í © A Kn a PD a a a A 
das > 19 SP po Aung San A 
menahan/  kebaik- menim- dan berkeluh kejahatan/ menim- apa- 
a 21 sangat kikir an panya apabila 20 kesah kesusahan panya bila 19 
(19) Idza massahusy syarru jazū`ā (20) Wa-idza massahul khairu manū`ā (21) Illal 


W v 


la 


AA 


pa- dan orang- orang-2 
da orang yang 23 mereka reka yang 22 
mushallin (22) Alladzina hum `alā shalātihim dā-imūn (23) Walladzina fi 


AR Ya” 2 
C) GAA 


-T 
2. 
ng 
PEE yang ali atas me- 
menetapi 


orang-2 yang 
tegakkan salat 


da gi Ongi i Ogi g 

. . w 

oaao Ah C) Sa LEJ G) Aglas Ta AA 
membenarkan/ dan orang- dan orang yang untuk orang ter- hak/ harta 
mempercayai orang yang 25 tidak meminta yang meminta 24 tentu bagian mereka 


amwālihim ħaqqum ma`lūm (24) Lissa-ili walmaĥħrūm (25) Walladzina yushaddiqūna 


> 


PA F NEZA 2A pa Ce rw È lahe PN S 27 
s6 i OTAS a o aa PN 


siksaan/  sesung- orang-orang Tuhan r dari mere- dan orang- pemba- dengan 
azab guhnya 27 yang takut mereka ka orang yang 26 lasan hari 
biyaumid din (26) Walladzina hum min `adzābi rabbihim musyfiqūn (27) Inna `adzāba 

xr g >33 e 2,7 

NI SAH KAR, x. 2 vr 

de a P E e 

atas/ ke- orang-2 yang bagi kema- me- dan orang- orang yang lain/ Tuhan 
terhadap cuali 29 memelihara luan mereka reka orangyang 28 merasaaman tidak mereka 


rabbihim ghairu ma“mūn (28) Walladzīna hum lifurūjihim ħafizhūn (29) Illa `alā 


br YO? A A) cv? Iy P SARI rÚ 
belakang/ men- maka ba- bukan/ maka sung- Wai ka- dimiliki apa atau 


selain cari rangsiapa 30 tidak guhmereka nan mereka yang 
azwājihim au mā malakat aimānuhum fa-innahum ghairu malūmin (30) Famanib taghā warā-a 


tercela istri-istri 


mereka 


Pe 
kel sg Para a s LR A 
. $ e P . 
Oh PMES e 2 SA G SAM Gji AÈ shlol As 
orang-2 yang dan janji bagi amanah me- dan orang- orang-2 yang me- maka me- demiki- 
memelihara mereka mereka reka orang yang 31 melampaui batas reka reka itu an /itu 


dzālika fa-ulā-ika humul `ādūn (31) Walladzina hum li-amanatihim wa`ahdihim rā`ūn 


ENA > A EA 2 a \ \ 
ohil EI Je 2 Da P 
mereka meme- salat atas me- dan orang- orang-2 yang dengan kesak- me- dan orang- 


lihara /menjaga mereka reka orang yang 33 menegakkan sian mereka reka orangyang 32 
(32) Walladzina hum bisyahādātihim qā-imūn (33) Walladzina hum `alā shalātihim yuħāfizhūn 


A P AN 
a gil 


Pa 
PER g G O ZE oa i O 
: ; : s J pr $ (v£) 
err ls 2 JA a 2 gI N7 
ber- datang ke mereka orang-2 maka orang-2 yang surga da- mere- 
segera arah kalian kafir yang mengapa 35 dimuliakan lam ka itu 34 


(34) Ulā-ika fi jannātim mukramūn (35) Famālil ladzina kafarū qibalaka muhthi`in 


f y > A 
as E) N) W a a a 
i sese- setiap apakah berkelompok- kiri dan kanan dari 
mereka orang ingin 37 kelompok dari 36 


(36) `anil yamini wa`anisy syimāli 'izin (37) Ayathma`u kullum ri-im minhum 


CE a or a 
mereka dari apa Kami cipta- sungguh sekali-2 penuh ke- surga ia akan bah- 
39 ketahui yang kan mereka Kami tidak 38 nikmatan masuk wa 
ay yudkhala jannata na`im (38) Kalla inna khalaqnahum mimma ya`lamūn (39) 
Jaz r a g ARN Y >A y2 AA pa a A 
ry > 5 ya w 
dari lebih Kami un- atas sungguh sungguh a timur Na maka Aku 
mereka baik ganti tuk 40 Mahakuasa Kami barat Tuhan bersumpah 


Fala-uqsimu birabbil masyariqi walmagharibi inna laqādirūn (40) `alā an nubaddila khairam minhum 


SN key a i, Ipa A S7 Wyma $ D 
yang hari mereka se- dan mere- mereka maka biar- dengan di- Kami dan ti- 
mereka menemui hingga ka main-2 tenggelam kan mereka 41 kalahkan daklah 


wamā naħnu bimasbūqin (41) Fadzarhum yakhūdhūŭ wayal`abū hatta yulāqū yaumahumul ladzi 


23. yaitu mereka yang selalu tetap mengerjakan 
salatnya, 

24. dan orang-orang yang dalam hartanya 
tersedia bagian tertentu, 


25. bagi orang yang meminta dan orang yang 
tidak meminta, 

26. dan orang-orang yang mempercayai hari 
pembalasan, 

27. dan orang-orang yang takut terhadap azab 
Tuhannya, 


mereka 
orang merasa aman (dari 


28. karena sesungguhnya azab Tuhan 
tidak membuat 
kedatangannya), 
29. dan orang-orang 
kemaluannya, 

30. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau 
hamba sahaya yang mereka miliki, maka 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 
31. Barang siapa mencari di luar itu, maka 
mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 
32. Dan orang-orang yang memelihara amanat- 
amanat dan janjinya, 

33. dan orang-orang yang berpegang teguh pada 
kesaksiannya, 

34. dan orang-orang yang memelihara salatnya, 
35. mereka itu dalam surga (merupakan) orang- 
orang yang dimuliakan. 

36. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera 
datang ke arahmu, 

37. dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok- 
kelompok. 

38. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu 
ingin masuk ke dalam surga yang penuh 
kenikmatan?, 

39. sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan 
mereka dari apa yang mereka ketahui. 

40. Maka Aku bersumpah dengan Tuhan yang 
memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami 
benar-benar Mahakuasa, 

41. untuk Kami ganti (mereka dengan kaum yang) 
lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak 
dapat dikalahkan. 

42. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan 
bermain-main (dalam kesesatan) sampai mereka 
menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, 


yang memelihara 


43. (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur 
dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan 
segera kepada berhala-berhala, 

44. dengan pandangan mereka tertunduk (ke 
bawah) diliputi kehinaan. Itulah hari yang 
diancamkan kepada mereka. 


a Jua IP Laa 
PEE a New JU Ea OPE ep | o 
mereka pergi N ke- o dengan kubur- dari mereka pada mereka 
dengan segera berhala pada mereka cepat kubur keluar hari 42 dijanjikan 


yū`adūn (42) Yauma yakhrujūna minal ajdātsi sirā`an ka-annahum ilā nushubiy yūfidhūn 


asr A > K s2 Z y EA DAAL aZ RA Í s r O 
P . æ | o bad & . 
O ) 99A BE : AN a) DE al> Hady Pr iail Y) 
mereka dian- adalah yang hari demiki- kehi- meliputi pandangan menun- 
44 cam /dijanjikan mereka an /itu naan mereka mereka dukkan 43 


(43) Khasyi'atan abshāruhum tarhaquhum dzillah dzālikal yaumul ladzi kānū yū`adūn (44) 


